WikipediA 


Bahasa Tolaki 


Bahasa Tolaki adalah salah satu bahasa yang 
dipertuturkan di daerah pegunungan Mekongga, Sulawesi 
Tenggara, Indonesia.^ Bahasa Tolaki memiliki dua 
tingkatan penggunaan bahasa, yaitu untuk orang yang 
dipertua dan orang yang seusia atau sederajat. Dalam 
perkembangannya, bahasa Tolaki juga mendapat 
pengaruh dari bahasa Indonesia, seperti sandale (sandal), 
piso (pisau), kasoro (kasur) dan lain-lain 

Dialek 

Bahasa Tolaki memiliki beberapa dialek, antara lain: 

■ Wiwirano (“Nohina”) 

■ Asera (Asera Wanua, “Noie”) 

■ Konawe (Kendari, “Tambuoki”, “Kioki”) 

■ Mekongga (Kolaka, Bingkokak, “Norio”, 
“Tamboki”, “Konio”) 

■ Laiwui 

Referensi 


1. A Ethnologue - Tolaki language (http://www.ethno 

logue.com/show_language. asp?code=lbw) 

2. A Mekuo, A. Djohan; Mardhan, Mardhan; Mekoa, 

Djafar; Abbas, Sumardin; Pamada, Mislan 
(1986). Manan, Fajria Novart, ed. Sistem 
Kepemimpinan Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah 
Sulawesi Tenggara. Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan, hlm. 46-47. 



Tolaki 

Tololaki, To’olaki, Lolaki, Laki, Tokia 

Wilayah 

Sulawesi Tenggara 

Penutur 

281.000 (SIL, 1991), 230.000 di 

bahasa 

Konawe, 50.000 di Mekongga, 650 
di Asera, kurang dari 100 di 
Wiwirano, 200 di Laiwui. ( tidak 
tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 


■ Celebik 


■ Celebik Timur 


■ Celebik Tenggara 


■ Bungku-Tolaki 


- Bungku-Tolaki Barat 


- Pantai Barat 


■ Tolaki 

Sistem 

Latin 

penulisan 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

lbw 



Uji coba Wikipedia 

Bahasa Tolaki di 

Wikimedia Incubator 


•») 

Wikiquote memiliki 
koleksi kutipan yang 
berkaitan dengan 

Bahasa Tolaki. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Tolaki&oldid=16693429" 


Halaman ini terakhir diubah pada 13 Maret 2020, pukul 02.06. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 






































